nnah Al Falah 


KEUTAMAAN 


KURBAN 
a 


Keutamaan Ibadah Kurban 9 


IBADAH HARTA TERBAIK 


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -semoga 
Allah merahmatinya : 


“Ibadah harta benda yang terbaik 
adalah menyembelih gurban, 
sedangkan ibadah badan yang paling 
utama adalah shalat...” 


Majmu' Fatawa (16/531-532) 


Berdasarkan OS. Al Kautsar : 2 


Keutamaan Ibadah Kurban 
Mendapat Kebaikan 
Yang Banyak 


Dan telah Kami jadikan untuk kamu dalam 
penyembelihan unta-unta itu sebagai dari 
syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan 
yang banyak padanya. 


(AS. Al Hajj : 36) 


Keutamaan Ibadah Kurban 

> — 
Upaya Menggapai 
Tagwa 


Ls s5 EAEE 33 l5 aji JS 5) 
¿Sio S383 


“Daging dan darahnya hewan kurban itu 
sekali-kali tidak dapat mencapai 
(keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari 
kamulah yang dapat mencapainya.” 


(QS. Al Hajj: 37) 


Keutamaan Ibadah Kurban o 
Berbagi 
Kebahagiaan 


MEA alil Iga abi; lgie Iki 
"Maka makanlah sebagian dari-daging 
kurbanmu- dan (sebagian lagi) 


berikanlah untuk dimakan orang-orang 
yang membutuhkan dan orang fakir.” 


(QS. Al Hajj: 28) 


Keutamaan Ibadah Kurban 


e 
Bukti Rasa Syukur 
Kepada Allah 


Ls Sis ai BU gal 1055355 
PI dara) Oo MASIH 

“Supaya mereka menyebut nama Allah 
pada hari yang telah ditentukan, atas 


rezki yang telah Allah berikan kepada 
mereka, berupa binatang ternak. ” 


(OS. Al Hajj: 28) 


Mari ... 
Ibadah Kurban 


Bersama 
Sekolah Sunnah Al Falah 


Berbagi Pahala & Kebahagiaan Bersama : 


PENGHAFAL ANAK-ANAK 
AL GUR'AN YATIM 


